PsidaNGKan Al Ine gasal, 


13 Mantra 
Menulis 


ImperialJathee 


PENERBIT ANDI YOGYAKARTA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 Mantra Menulis Fiksi — Pasti Bisa Menulis Novel 


Oleh: ImperialJathee 


Hak Cipta O 2014 pada Penulis 


Editor : Th. Arie Prabawati 
Setting : Elisabeth Pipit 
Desain Cover : Dany 

Korektor : Ariata 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, 
baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem 
penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Penerbit: C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI) 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 
Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Imperialjathee 


13 Mantra Menulis Fiksi — Pasti Bisa Menulis Novel/ 


ImperialJathee: — Ed. I. — Yogyakarta: ANDI, 


23 22 21 20 19 18 17 16 
Xx #150hlm.:13x19 Cm. 
10 9 8 7 6 5 
ISBN: 978 — 979 — 29 — 4252— 1 
|. Judul 
|. Hobbies 
DDC'21 : 790.13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima kasih ara 


Allah (Yesus ) # Ibuku (lurusnya hidupmu, akan kuturut), Bapakku, 
Mertuaku (Pak Wiji & Bu Tatik), Istriku Desy (Terima kasih untuk 
cintanya), Ita Adik Perempuanku, Galih Family (DofatPipin), 
Bayu Family (CeatDwie), Dyna Novitasari (Terima kasih atas 


diskusinya), Penerbit Andi, & Tim Kreatif, serta Tim PBU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Kalau nulis dari dalam hati, yang namanya ide tulisan akan 
jalan terus,” 


Fira Basuki 


Ya dari hati, menulis memang harus didasari oleh keinginan hati. 
Kekuatan hati yang kuat dan tekad yang membaja akan membuat 
tulisanmu memiliki taji. Jika menulis hanya untuk coba-coba, 
tulisanmu tentu tak akan maksimal. Untuk itu, yakinkan hatimu 
saat akan menulis, cieeh! 


Menulis kini memang begitu dekat dengan ranah gaya hidup anak 
muda. Buktinya, maraknya bakat menulis dengan spontanitas 
yang menarik, lalu ter-upload melalui tulisan-tulisan pendek 
yang bertebaran di blog, jejaring sosial, dan lain sebagainya. 
Teknologi seolah memfasilitasi manusia untuk menulis. Sebagian 
besar pun menyukai menulis fiksi. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


Menulis fiksi itu memang gampang lho. Tak percaya. Kalau kamu 
sedang bercerita atau berkhayal dengan temanmu, lalu merasa 
itu sungguh-sungguh nyata terjadi, artinya kamu punya bakat 
sebagai pencerita. Fiksi adalah cerita rekaan, yang di dalamnya 
kamu boleh memasukkan segala kemungkinan. Tentunya, 
kemungkinan-kemungkinan itu harus disertai dengan bekal 
pengetahuan yang cukup agar ceritamu benar-benar nyata. 
Banyak membaca tentu menjadi solusinya. 


Berikut ini adalah tip dan trik bagi kamu yang tertarik untuk 
mencoba menjadi penulis dari Putu Wijaya, sastrawan kenamaan 
di negeri ini. Dikutip dari Intisari-Online.com. 


1. Bingung mau menulis apa? Apapun bisa ditulis. 


Sebagai penulis pemula, seringkali kita bingung saat berada di 
depan komputer dan hendak mulai menulis. Menurut Putu, 
apa pun bisa dijadikan topik tulisan, tinggal bagaimana kita 
mau menuliskannya saja. Jika ada yang mengatakan bahwa 
dirinya tidak menulis karena tidak tahu apa yang mau ditulis, 
berarti orang itu belum betul-betul ingin menulis. 


2. Sangan berhenti menulis saat menemui Salan buntu. 


Saat menulis, jangan berhenti di saat Anda bingung apa yang 
hendak ditulis. Berhentilah menulis justru ketika Anda sedang 
berapi-api. Jika Anda berhenti menulis saat menemui jalan 
buntu, 9946 Anda tidak akan mau meneruskan menulis. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PI — 


P ergantar Motrvasi 


Vii 
3. Sangan dipikirkan tulisan kita bagus atau tidak. | 


| Saat menulis, jangan terlalu banyak berpikir tulisan yang 


| | Anda buat akan bagus atau tidak. Tulis saja. Kalau kita terlalu 
'& banyak berpikir, kita tak akan mulai menulis. 


4. Gunakan Kata-kata sederhana dan mudah dicerna. 


| 

| 
& Daripada menggunakan kata-kata yang rumit hanya agar 
tulisan terlihat keren, lebih baik gunakan kata-kata sederhana. 
Yang terpenting, ide yang ingin kita sampaikan bisa diterima 
dan dicerna dengan mudah oleh pembaca. 


5, Temukan sudut pandang yang unik. 


Jika kita bisa menemukan sudut pandang tulisan yang segar 
dan berbeda dari yang telah ada, maka tulisan kita menjadi 
unik dan hidup. Suatu hal yang sederhana pun jika dilihat dari 
sudut pandang lain yang belum pernah dilakukan orang lain 
akan menjadi unik. 


Saya menulis buku ini berdasarkan pengalaman pribadi selama 
satu setengah tahun lebih menjadi editor akuisi hingga hari 
ini. Harapan saya, semoga tulisan yang jauh dari sempurna 
ini, setidaknya dapat memberikan referensi yang berarti bagi 
para penulis atau calon penulis di Republik Indonesia ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


umum 


13 Mantra Menulis Fiksi 
Vii 


4 


HUKUM MENULIS ITU? 


1 Fa rb Menulis Lagi mi h | 


Belajar lagi Belajar Lagi 


| mem 3 Menulis Lagi an 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANFAF MOFIVBSI .....o..o.ooooocoococococoWoWoWooenannenanannaaan V 


Doha ISie2e2i sen be nenen ee nnatagu nan ea EN ix 
Mantra 1 TEMA.....oooooororWWo.rcoW Woman 1 
Mantra 8 Bab AWAL.........oooooo.rcoo.oWomoWo mna 1 
Mantra 3 Karakter TOKOR..............ooWo.Woo oom. ol 
Mantra 4 Setting dan Plot ...............ooooco.oooooooo 35 
Mantra 5 KONFIIK ...........o.oooocoooro nana ug 
Mantra 6 Porsi Dialog dan NaraSi..................oco.oooooooo 63 
Mantra 7 Dialog..............oooWoo.oooWoWoo mna 75 
Mantra 8 Gaya PenuliSan...................ooco.oco.oWoWooo 87 
Mantra 9 ENGING .........o.ooooooWoWoo Woman ag 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


»o—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


Mantra 10 Efektivitas Kalimat dan Tanda Baca ......................... 1m 
Mantra 11 Nilai TaMbah ................coocooWoWoomnnanaaan 17 
Mantra 12 Trend Update dan Mengatasi Writer's Block ......15 
Mantra 13 Re-WMife ...........oooco.rWo.ooo oma. 133 
Daftar: PUShOkO sasa asn uan 139 
Lampiran 

Nama dan Alamat Penerbit ..................oco.ocoooWoo 143 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mantra | 


“Jika ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak menulis 
karena tidak tahu apa yang mau ditulis, berarti orang itu belum 


betul-betul ingin menulis,” 


Putu Wijaya. 


Tebuah pertanyaan seringkali akan muncul ketika selesai 
membaca sebuah novel. Tentunya, kita sebagai pembaca 
akan mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya akan 
disampaikan penulis melalui cerita tersebut atau makna apa 
yang terkandung dari cerita itu. 


Mempertanyakan makna sebuah novel, sebetulnya juga berarti 
mempertanyakan sebuah tema. Setiap karya fiksi (novel) 
tentulah mengandung atau menawarkan tema, namun apa isi 
tema itu sendiri tak mudah ditunjukkan (Nurgiyantoro, 2002:66). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


Setelah membaca pengantar dari dua paragraf sebelumnya, kita 
bisa menyimpulkan bahwa tema merupakan salah satu unsur 
penting ketika kita akan menulis sebuah novel. Menentukan 
tema sebelum menulis cerita akan memudahkan kita untuk 
mengeksplorasi cerita dan menjaga cerita agar tetap di relnya. 


Untuk memberi gambaran tentang tema, kita akan ambil 
contoh, misalnya dari novel Cloud(y) terbitan Sheila, imprint 
fiksi Penerbit Andi. Ada banyak makna yang bisa disimpulkan 
dari novel itu. Beberapa makna yang terpenting dalam novel 
Cloud(y) adalah (1) Pengkhianatan Verani yang merebut laki- 
laki pujaan Mendung, yaitu Geri, padahal mereka bersahabat 
sejak kecil, (2) Impian Mendung yang bercita-cita mendirikan 
sebuah EO kepenulisan, (3) Persaingan antara EO yang didirikan 
oleh Verani dan Mendung, (4) Persahabatan antara Niko dan 
Niki (dua anak kembar yang tidak identik) yang menyemangati 
Mendung setelah dikhianati Verani, (5) Pencarian cinta sejati 
yang dilakukan Mendung sehingga justru menemukan cinta dari 
Awan (laki-laki misterius yang bermata elang). 


Dari kelima makna tersebut dapat dipertanyakan: makna 
yang manakah yang memiliki kriteria tertentu sehingga bisa 
dianggap sebagai makna pokok atau tema. Agar lebih jelas, 
kita perlu memahami dan mengerti dahulu tentang tema itu. 
Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang 
menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, dan situasi 
tertentu (Nurgiyantoro, 2002: 68). Dengan demikian, tema 
dari novel Cloud(y) adalah pengkhianatan, pencarian cinta, dan 
persahabatan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Oi 


Te mA 


Sebetulnya, tema merupakan sesuatu hal yang sangat relatif 
(tidak kaku), sebab setiap pembaca memiliki penafsiran sendiri 
terhadap tema dari sebuah novel yang selesai dibacanya. Bisa saja 
sebuah tema hanya simpel dan sederhana, misal pengkhianatan 


saja atau percintaan saja. Tentunya, kita tidak bisa memaksakan 
karena setiap pembaca memiliki latar belakang dan kepentingan 
yang berbeda-beda. Itulah serba-serbi dari sebuah tema. 


Sip M enentukan Tema dengan Cepat 9—» 


Untuk menentukan tema ceritamu, pikiran dan perasaan harus 


peka. Setidaknya, harus mampu membaca, mendengar, dan 
menangkap beberapa kisah atau peristiwa yang unik untuk 
cerita. Tema biasanya diangkat, muncul, atau diambil dari 
kehidupan sekitar. Namun, tak melulu harus berdasarkan 
kenyataan yang pernah kita alami atau lihat. 2 


Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan « 
agar bisa menemukan sebuah tema, yaitu: 


Minat 


Ketika akan menulis cerita, kamu harus 
mulai menemukan dan memutuskan tentang minatmu, misal 
jika minatmu menulis cerita remaja, ya mulailah mengenal 
atau menggali hal-hal yang menarik dan unik di dunia remaja. 
Setidaknya, mulai membaca dan menganalisis buku-buku 
cerita untuk usia remaja di toko-toko buku atau tempat 
penyewaan buku remaja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


W—— 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


Jika menulis menurut minat, kamu akan merasa tidak 
terbebani atau malah justru menambah energi baru karena 
menulis berdasarkan minat. Sesuai minat, seringkali akan 
membuat ceritamu tidak terasa kaku, bahkan terbaca renyah. 
Dengan minat yang tinggi, pasti akan membuat niatmu 
menulis menjadi semakin bergelora sehingga imajinasimu 
akan semakin mampu menemukan ide-ide unik dan menarik 
untuk ceritamu. Kini, mulailah tentukan mintamu, apakah 
itu di cerita detektif, horor, atau romance? So, tentukanlah 
minatmu sebelum menulis! 


Mengangkat Masalah Kehidupan Nyata 


Dalam kehidupan, kita seringkali menjumpai berbagai 
peristiwa atau persoalan yang kompleks dan luas, yang 
sering dialami manusia. Dari berbagai persitiwa itu, kita 
bisa mengelompokkannya menjadi beberapa hal, misalnya 
hubungan cinta, cemburu, persahabatan, dendam, 
ketidakpastian, penantian, perselingkuhan, keresahan, 
ketidakadilan, perusakan alam, dan masih banyak lagi. Nah, 
tentunya kita bisa mengambil salah satunya untuk dijadikan 
tema. 


Lakukan pengamatan terhadap berbagai hal kompleks 
yang dialami orang-orang sekitarmu. Banyak cara yang bisa 
dilakukan, misal bertanya pada teman dekat atau melakukan 
pengamatan di kampusmu atau sekolahmu, bahkan dengan 
sering nongkrong di sebuah kafe. Banyak cara yang bisa 
diambil. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Te mA 


Dengan pengamatan, kamu tentunya bisa menangkap kira- 
kira tema apa yang bisa kamu ambil. Keputusan pengambilan 
tema ini tentunya perlu dibekali dengan pengetahuan 
yang cukup dari kamu tentang tema yang sudah diambil. 
Pengetahuan yang cukup artinya kamu memahami seluk- 
beluk tema yang kamu ambil sampai ke detail-detailnya. 


Jika mengambil tema percintaan sejati, kamu harus 
mengetahui bagaimana cinta sejati itu diperjuangkan 
itu, misalnya ada seorang laki-laki yang begitu menjaga 
kesetiaannya hingga digoda beberapa wanita cantik pun, 
tetap tak goyah. Meskipun pacarnya sedang tak berada di 
sisinya, laki-laki itu pun tak pernah melirik wanita lain, bahkan 
tak pernah menanggapinya. Laki-laki itu selalu menolak 
jika diajak nonton bioskop atau diajak pulang bareng. Dari 
beberapa poin tersebut, tentunya kamu bisa mengolahnya 
atau mengeksplorasi menjadi satu bab atau subbab. 


Berimasinasi 


Dengan imajinasi, tentunya adalah cara yang paling mudah 
dan murah. Ceritamu pun akan mudah dikembangkan 
karena tidak berdasar kenyataan. Ceritamu itu 100 96 murni 
imajinasimu. Kamu tinggal duduk dengan pikiran yang 
mengembara. Carilah tempat yang nyaman menurut kamu 
karena ukuran tempat yang nyaman bagi seseorang tentu 
berbeda-beda. Bagi kamu yang suka duduk di taman, cobalah 
duduk di taman. Kalau tak ingin capek, lebih baik di dalam 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 —. 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


kamar saja sambil mendengarkan radio. 


Pelamunan ini tentunya harus menuju ke sebuah hasil, misal 
ketika menemukan tema tentang perselingkuhan, pikiran kita 
harus segera berpikir tentang perselingkuhan ini terjadi antara 
suami-isteri atau masih saat pacaran. Selanjutnya, kamu 
harus merekayasa lagi tentang penyebab perselingkuhan ini, 
misalnya apakah karena harta atau memang murni selingkuh 
saja. 


Sebuah catatan kecil tentu akan sangat membantu saat 
sedang melamun. Catatlah ketika menemukan hal-hal yang 
menarik dalam pelamunanmu. Justru malah menemukan 
nama tokoh yang unik pun tak masalah, catat saja! Setelah 
mempunyai catatan kecil tentang tema, kamu akan segera 
bisa mengembangkannya menjadi sebuah outline kecil untuk 
ceritamu atau untuk bab awal saja. 


Membaca 


Saat membaca, seringkali kita akan menemukan hal-hal baru. 
Coba kamu baca apa saja, misal koran, majalah, atau novel 
orang lain. Kamu nanti pasti akan menemukan berbagai 
peristiwa yang mungkin unik dan bisa diangkat menjadi 
tema untuk ceritamu. Atau setidaknya, kamu akan mendapat 
pengetahuan atau informasi tentang apa yang sedang tren 
atau update. Banyak penulis besar yang mengambil tema dari 
membaca sebuah buku, bahkan ada juga yang termotivasi 
gara-gara membaca novel karya penulis besar lainnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Te mA 


Jika saat ini, tema horor yang sedang tren, tentu kamu bisa 
memilih tema horor untuk ceritamu, sebab banyak penerbit 
yang melakukan survei pasar atau tren untuk menentukan 


jenis buku cerita apa yang akan dicetak. Banyak penerbit yang 
mengikuti tren pasar karena tentunya, setiap usaha apa pun 
mengejar rupiah. Namun, mengikuti tema yang sedang tren 
atau update tak melulu membuahkan hasil karena banyaknya 
persaingan. Kita tetap harus jeli saat memilih tema. 


Mendengarkan Musik Kesukaan 


Seringkali kekuatan lagu, mengilhami orang untuk menulis 
sebuah cerita. Coba kamu putar lagu kesukaanmu. Jika sedang 
menyukai lagu yang romantis, tentu ceritamu akan berisi 
tentang hal-hal yang romantis dan akhirnya kamu akan 


memilih tema cinta. Tentu akan lain jika kamu 
sedang menyukai lagu-lagu melankolis 
atau patah hati. Pikiranmu nanti pasti 
juga akan menemukan hal-hal yang romantis 
apa yang bisa dilakukan untuk membuat seorang 
yang begitu dicintai merasa sangat berarti atau 
sebaliknya. 


Seringkali kekuatan lirik lagu, juga bisa menambah 
kosakata untuk ceritamu biar lebih berwarna. Seringkali, lirik 
lagu juga bisa berisi tentang awal mula perkenalan sebuah 
cinta. Seringkali, pencipta lagu tersebut mengambil peristiwa- 
peristiwa yang begitu kita pahami dan “Gue Banget” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


W—— 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


kata anak muda zaman sekarang. Inilah yang seringkali 
menginspirasi seseorang untuk menulis cerita, padahal hanya 
dari mendengarkan lagu kesukaannya. Sepele bukan? 


Berburu dan Mendengarkan Cerita dari Orang Terdekat 


Seringkali berbagai usaha untuk menentukan tema, tak 
menemukan hasil yang memuaskan. Salah satu jalan 
termudah adalah bertanya pada orang-orang terdekat kita, 
yaitu dengan mendengarkan, lalu menentukan tema yang 
cocok. Pengalaman dan pengetahuan orang tentu berbeda- 
beda antara yang satu dengan yang lain apalagi bacaan yang 
mereka baca. Siapa tahu Iho kamu akan menemukan tema 
yang unik dari orang-orang terdekat, misal kisah heroik. 
Orang-orang terdekat tentu tak harus sahabat, misal orang 
tua, paman, bahkan kakek dan nenek. 


Siapa tahu kamu cocok dan berbakat untuk menulis cerita 
biografi. Banyak penulis yang memiliki bidang keahliannya 
masing-masing, misal seorang penulis hanya bagus saat 
menulis novel biografi atau novel sejarah. Seringkali, inspirasi 
sebuah tema akan muncul dari obrolan-obrolan yang begitu 
ringan dan sepele. Semakin banyak kita mendengar berbagai 
cerita dari orang-orang yang menurut kita potensial maka kita 
akan semakin mudah untuk menentukan tema. 


Sebetulnya, jika dipikirkan secara mendalam, setiap orang itu 
layaknya seperti sebuah novel yang hidup karena memiliki 
jalan cerita dengan konfliknya, serta sedang menjalankan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Te mA 


perannya sebagai seorang tokoh yang misalnya bernama Joni 
Kentrung. Tema yang baik itu setidaknya harus baru, menarik, 
dan sesuai dengan target pembacamu. 


okik 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


« dD—— 


Mantra yA 


x ang AB A At 


“Memulis itu: belaj ar lagi, membaca lagi, menulis lagi.” 
Sapardi Dj oko Damono 


Bap awal merupakan salah satu kunci atau pintu bagi 
keberhasilan sebuah cerita. Ibarat sebuah perkenalan, bab awal 
merupakan pintu gerbang atau wajah dari ceritamu. Jika dari 
wajahnya sudah kucel dan acak-acakan, ceritamu akan berlalu 
saja di tangan seorang editor atau redaksi. Untuk itulah seorang 
penulis juga dituntut untuk mampu membuat awal cerita di bab 
awal yang begitu unik dan segar, seperti sebuah wajah yang 
bersih, bersinar, dan memiliki daya pikat yang dahsyat. Bab awal 
harus menarik perhatian pembaca. 


Dari pengalaman sebagai seorang editor akuisisi, saya melihat 
bahwa banyak penulis fiksi pemula yang jatuh karena bab 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


»—— 


13 Mantra Menulis Fiksi 


12 


awal. 


Bab awal juga akan memutuskan seorang pembaca 


akan meneruskan untuk membaca ceritamu atau tidak. Inilah 


kesakralan dari bab awal sehingga cara penyajian ceritamu tidak 
boleh asal-asalan. Pikirkanlah masak-masak, lalu baru ditulis. 
Berikut ini, beberapa contoh pembuka di bab awal yang menarik: 


5 Bab Awal dengan Narasi Sudut Pandang Orang Pertama Mn 


Perhatikan penggalan cerita berikut ini: 


? 


r 

1 

1 
1 
, 


 Ietottot 3 
- 
- 
- 


? 


«aa... “ 
MM MMO sma... 


Halte Busway penuh sesak oleh lautan manusia. Aku 


membuat aku mual. Aku mau segera pulang ke rumah. 


Oi 


1 
| 
1 
berusaha untuk menyelinap di antara bau-bau keringat yang . 
I 
1 
|| 


Menikmati secangkir teh sendirian di ruang tamu sambil 
membaca buku novel Paulo Coelho yang baru saja aku beli. :. 


Bruk! 


Seorang ibu gendut mendorong aku hingga tubuhku 
terdempet ke arah kaca. Oh Tuhan kalau saja kaca ini lelaki 
idamanku aku pasti akan bahagia. Tapi kaca ini begitu terasa 
sakit dan menusuk tulangku. Oke, aku pikir aku akan mampu 
bertahan dan menjaga agar tumpukan buku-buku baru 
yang aku beli di toko buku diskon Senen, tidak terjatuh dan 
berceceran. Ah, lebih baik harga diriku yang jatuh daripada 
buku kesayanganku. Lebay, ya? Biarin, deh, yang penting 


“ 
,senang. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


» 


25. ” 
Aa aa Tm 


c 


aa, 


" sakit. Aduh... aku mendongak dan melihat sepasang mata 1 
1 

Viajam seperti elang tengah menatapku. Tingginya 10 cm lebih 1 
#tinggi di atasku, rambutnya spike, kulitnya putih dan memakai : 


| masker. Jadi aku tidak bisa menilai apakah dia tampan atau 1 


: tidak. Toh aku tidak tertarik. Aku sudah punya lelaki idola | 


: sendiri. Tapi aku kurang senang ditatap terus seperti itu. Seolah 
| dia mau membaca semua isi pikiranku. Aku harus waspada, ! 
1 bisa jadi dia adalah salah satu dari sekian penjahat yang suka! 
2 berkeliaran di ibukota ini (Cloud(y),2012:1). Kanan Pad 


- 


Sudut pandang orang pertama adalah pengisahan cerita yang 
mempergunakan sudut pandang persona pertama, gaya “aku”, 
narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam sebuah cerita 
(Nurgiyantoro, 2002: 262). 


Setelah membaca penggalan cerita di bab awal novel Cloud(y) 
tersebut, tentunya kita bisa merasakan tentang bagaimana 
detail kondisi sumpeknya dalam busway hingga tercium bau 
keringat. Inilah kekuatan awal dari cerita tersebut dengan sudut 
pandang orang pertama sehingga akan memaksa atau menarik 
pembaca untuk terus mengikuti cerita. Belum lagi, si penulis 
bisa menggambarkan bagaimana enaknya jika bisa segera 
pulang untuk menikmati secangkir teh sambil membaca buku 
kesayangan. Perbandingan kedua kondisi tersebut sungguh pas 
sehingga akan memunculkan rasa penasaran dari pembaca. 


Di samping itu, cara menyajikan paragraf per paragraf tidak 
bertele-tele dengan kalimat yang panjang lebar, tetapi setiap 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


? N 
« Eh, siapa, nih yang menginjak kakiku. Rasanya ngilu dani 


»—— 


1 


13 Mantra Menulis Fiksi 


kalimat terasa begitu efektif untuk membangun sebuah situasi 
yang membuat pembaca benar-benar merasakan apa yang ingin 
disampaikan penulis novel ini, misal situasi penuh dalam busway 
hingga ada ibu gendut yang juga mendempet. 


Di bab awal ini, penulis juga mampu untuk memunculkan 
tokoh yang misterius bermata tajam seperti elang sehingga 
akan membuat penasaran lagi si pembaca. Bab awal memang 
harus bisa membuat pembaca untuk terus mengikuti cerita 
tanpa pernah merasa jemu atau jenuh. Salah satunya adalah 
memunculkan peristiwa-peristiwa yang misterius tapi masih 
berkaitan dengan cerita. 


21 


Bab Awal dengan Dialog — Pe 


Perhati kan penggalan cerita berikut ini: 


MEI baru saja hendak menutup laptopnya ketika tiba- tiba" 1 


Tom muncul dari balik pintu. 


h 
1 
“So, you are joining us, Mei...2" tanya Tom di sisi pintu, , 
dengan kedua tangan di dalam saku celananya. “Sophie, Wil 1 
and Brenda are downstoirs just ready to go...." : 
Sekilas Mei melirik jam tangan mungil yang melingkar di ' 
pergelangan tangannya. Sudah jam 7 malam. “ Yeah... I'll be ' 
down soon, Tom. Give me few seconds. I store all this stuff and 4 


” 


| will soon join you downstairs,” sahutnya perlahan sembari 


| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: : 
1 
1 meraih berkas di meja dan menjejalkannya ke dalam laci. : 
1 

$ “All right. Tell them to wait for you...,” sahut lelaki setengah ! 
baya itu sebelum menghilang. NB 5 Pad 

. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


